WikipediA 


Bahasa Melayu Kutai Tenggarong 


Bahasa Melayu Kutai Tenggarong (juga dikenal dengan 
nama Bahasa Kutai Tenggarong atau Bahasa Kutai 
Hilir) adalah sebuah bahasa Austronesia yang 
dipertuturkan di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
bagian timur, Kabupaten Kutai Timur (utamanya wilayah 
Muara Ancalong, Kutai Timur bagian utara) dan Kota 
Samarinda. 


Daftar isi 

Dialek 

Varian bahasa 
Rujukan 
Pranala luar 


Dialek 


Secara resmi. Bahasa Melayu Kutai Tenggarong 
mempunyai 3 dialek, antara lain:^ 

■ Tenggarong Kutai (vkt-ten) 

■ Ancalong Kutai (vkt-anc) 

■ Kutai Utara (vkt-nor) 


Melayu Kutai Tenggarong 

Kutai, Tenggarong 

Dituturkan di Indonesia 

Wilayah 

Kalimantan Timur 

Penutur 

210.000 (Wurm dan Hattori, 

bahasa 

1981); 100.000 di Tenggarong, 
60.000 di Ancalong, dan 

50.000 di Kutai bagian 
utara (tidak tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Indonesia Barat 

■ Borneo Utara Raya 

■ Melayik 

■ Melayu Kutai 
Tenggarong 

Sistem 

penulisan 

Latin, Jawi 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

vkt 


Varian bahasa 


Berikut ini adalah tabel perbandingan bahasa Kutai Hilir dengan 
varian bahasa-bahasa Melayik bagian Timur Borneo. 


Bahasa 

Melayu Baku 

Bahasa 

Banjar 

Bahasa Kutai 
Tenggarong^ 

Bahasa 

Kutai Hulu 

mulut/moncong 

muntung 

sungut 

- 

lidah 

ilat 

elat 

- 

ular 

ular/tadung 

tedong 

- 

anjing 

kuyuk 

koyo' 

- 

tajam 

landap 

Diaso' 

- 

dekat 

parak 

para' 

- 

bikin 

ulah 

polah 

- 

sisip 

buat 

buat 

- 



Bahasa Melayu Kutai Tenggarong 
no. 66 










































kita 

kita 

etam 

- 


kamu 

ikam 

awak 

kula 



Rujukan 


1. A http://multitree.org/codes/vkt 

2. A (Inggris) Schulze, Fritz (2006). Insular Southeast Asia: linguistic and cultural studies in 
honour of B ernd Nothofer. Otto Harrassowitz Verlag. hlm. 42. ISBN 3447054778 . ISBN 978-3- 
447-05477-5 


Pranala luar 


■ Lomba Bemamai Mbok Tit[_(https://www.youtube.com/watch?v=RnqvYwvqkrs) 

■ BUSU DARJAD BEMAMAI. (https://www.youtube.com/watch?v=yiW3NEjujFM&feature=relate 

d). 

■ http://www.youtube.com/watch?v=hrUtz_tbY8c 

■ http://www.youtube.com/watch?v=mHK3A0uhPe4 

■ http://www.youtube.com/watch?v=EfPt_qtKXPo 


■ (Inggris) Bahasa Melayu Kutai Tenggarong (http://www.ethnologue.com/show_language.asp7c 
ode=vkt) di Ethnologue 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Melayu Kutai 

Tenggarong di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Melayu_Kutai_Tenggarong&oldid=16714280" 


Halaman ini terakhir diubah pada 17 Maret 2020, pukul 21.30. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribusLBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


































